Berlibur ke 
Pesisir Barat 
Lampung 


Erminawati 
Malikul Falah 


Hak Cipta © 2018 pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Berlibur ke Pesisir Barat Lampung: Buku Cerita/Kementerian Pendidikan dan 


Kebudayaan. — Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 


iv. 20 hlm: ilus.; 21 x 29,7 cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahun 


ISBN: 978-602-244-156-4 


Penulis : Erminawati 

Ilustrator : Malikul Falah 

Desain Sampul dan Isi : Malikul Falah 

Tim Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Pd. 
Ratih Zulhaqqi, M.Psi. 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2018 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 24pt 


Kata Pengantar 


Buku “Berlibur ke Pesisir Barat, Lampung” merupakan salah satu buku 
model PAUD pada tahap penjenjangan membaca awal untuk anak usia 
5-6 tahun yang dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk 
digunakan di satuan PAUD. 


Buku ini termasuk buku cerita yang dapat menambah pengetahuan anak 
tentang tempat wisata pantai di Pesisir Barat, Lampung. Selain itu, anak 
dapat mengenal binatang yang ada di pantai. Buku ini dapat dibacakan 
oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk menumbuhkan rasa ingin 
tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi 
bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD 
yang sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Erminawati 


Daftar Isi 


Kata Pengantar sosis 


Daftar Isi 


Berlibur ke Pesisir barat.......................... 


Pelaku Perbukuan ..............ooooo 


Kami berlibur ke rumah Kakek. 
Kakek tinggal di Pesisir Barat Lampung. 
Rumah Kakek ada di tepi pantai. 


Saat kami tiba. 
Nenek sudah memasak mal 
Ada gulai dan sate ikan 


Masakan Nenek sangat sedap. 
Kami makan dengan lahap. 


Keesokan harinya, kami pergi 
ke Pantai Labuhan Jukung. 
Kami dapat melihat hewan laut 
ketika air laut surut. 


Itunamanya 


bulu babi. 


Hewan apa v/ 


yang berduri 
itu, Kek? 


Siang hari, kami pergi 
ke Pantai Tembulih. 


Pantai Tembulih bersih dan indah. 
Banyak penyu yang singgah. 
Penyu bertelur di malam hari. 
Saat pantai sedang sepi. 


Di Pantai Tembulih banyak tukik. 
Tukik adalah bayi penyu. 
Tukik akan dilepas ke tepi pantai, 
sebelum matahari terbit. 


ae 
oe 4's 
Se ee 
y & 
n 
-<6 P 
I 
® 
Pr 
y ; 
a’: A 
P ay / 


Kami pergi ke Pantai Tanjung Setia. 
Ombaknya besar. 

Banyak turis berselancar. 

Aku dan adik membuat istana pasir. 


Kami main air di pantai. 
Kami memakai pelampung agar aman. 


Kami bermain air sepuasnya. 
Air laut terasa hangat. 


| NANA 


Hari sudah sore. 

Kami pulang melewati Pantai Krui. 
Wow, lihat! 

Ada lumba-lumba sedang melompat. 


Kami senang rekreasi ke pantai. 
Pantai di Pesisir Barat sangat indah. 


Siapa yang pernah ke pantai? 

Maukah kamu pergi ke pantai? 

Jika di daerahmu tidak ada pantai, 
kamu bisa pergi ke tempat rekreasi lain. 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Erminawati, S.Pt adalah penulis buku nonfiksi dan buku anak. Pada 
tahun 2012 dan 2013, penulis menjadi Juara II dalam Sayembara Buku 
Pengayaan Kategori Keterampilan yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, lulusan Peternakan IPB ini bekerja 
sebagai penulis dan editor freelance. Penulis dapat dihubungi via e-mail: 
erminazahra@gmail.com atau FB: Ermina Zahra Malika. 


Ilustrator 


Malikul Falah, ilustrator sekaligus desainer buku di beberapa penerbitan 
terkemuka. Pada tahun 2015 ia mendapat penghargaan sebagai desainer 
terbaik untuk kategori buku fiksi remaja di acara Indonesia Membumi KPK- 
IKAPI. Ia dapat dihubungi via email: malikulfalah@gmail.com. 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari 
Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: 
rennikusnaeni@gmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA 
Jakarta. Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan 
Doktor pada Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta 
ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: dear_soraya@yahoo.com. 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak 
Universitas Indonesia ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: ratih. 
zulhaggi@gmail.com. 


